TEMA 1 

Indahnya Kebersamaan 




Kami akan mulai belajar 
keanekaragaman suku 
bangsa Indonésia. 

Pemahaman berbagaí ragam 
budaya, upacara adat, dan 
kesenían akan menambah 
kecíntaan kamí terhadap 
tanah aír Indonésia. 


Belajar dari Imgkungan 


Saat bertemu orang di 
sekítar rumah, ajaklah 
mereka untuk berceríta 
tentang keuníkan makanan 
khas, rumah adat, kesenían, 
atau laínnya yang menjadi 
círí khas dí daerahnya. 


Cerítakan latar belakang budaya 
orang tuamu, lalu dískusíkan 
apa yang menarík dan menjadi 
círí khasnya. 








Subtema 1: 

Keberagaman Budaya 
Bangsaku 


Tahukah kamu bahwa 
Indonésia terdírí atas banyak 
pulau, suku bangsa, tarían, 
rumah adat, serta agama? 
Ayo, kíta cari tahu lebíh jauh 
tentang keberagaman ítu. 



Ayo Membaça 


Indonésia terdírí atas berbagaí macam suku bangsa dan budaya, namun 
tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republík Indonésia (NKR1). 
Keberagaman tersebut merupakan anugerah darí Tuhan Yang Maha Esa. Kíta 
wajíb mensyukurínya. 


Beríkut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonésia. 


Bacalah teks beríkut dalam hatí! 


Pawaí Budaya 




b-^ 




1 _ jI _i 



B\liM 

* 

j 


Pawai Budaya sangat menarík 
bagí warga Kampung Babakan. 
Pawaí íní selalu menampílkan 
keragaman budaya Indonésia. 

Udín dan teman-teman tídak 
pernah bosan menantí rombongan 
pawaí lewat. Tahun íní mereka 
datang ke alun-alun untuk melíhat 
pawaí tersebut. Kakek Udín pun 
terlíhat sabar menantí. Terdengar 
suara gendang yang menandakan 
rombongan pawaí semakín dekat. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 















Dí barísan pawaí terdepan 
terlíhat rombongan darí 
Maluku. Rombongan lakí-lakí 
mengenakan kemeja putíh, jas 
merah, dan topí tínggi dengan 
híasan keemasan. Rombongan 
perempuan mengenakan baju 
Ceie. Baju íní terdírí darí atasan 
putíh berlengan panjang serta 
rok lebar merah- Langkah 
mereka dííríngí oleh suara Tifa, 
alat musíkdarí Maluku. Bunyínya 
sepertí gendang, namun 
bentuknya lebíh rampíng dan 
panjang. Budaya Maluku sangat 
uník dan menarík. 

Budaya Bali terkenal karena bunyi musíknya yang berbeda. 
Rombongan darí Balí membunyíkan alat musík daerahnya, Ceng-Ceng 
namanya. Alat íní berbentuk sepertí dua kepíng símbal yang terbuat darí 
logam. Nyaríng bunyínya ketíka kedua kepíng íní dípadukan. 

Rombongan darí Balí dííkutí oleh rombongan darí Toraja. Waníta 
Toraja memakaí pakaían adat yang dísebut baju Pokko. Rombongan 
lakí-lakí menggunakan pakaían adat yang dísebut Seppa Tallung Buku. 
Rombongan Toraja membunyíkan alat musík khas mereka, Pa'pompang 
namanya. Alat musík íní berupa sulíng bambu besaryang bentuknya 
sepertí angklung. Uník bentuknya, uník pula bunyínya. Budaya Toraja 
sangat menarík untuk 
dípelajarí. 

Udin dan teman- 
teman senang melíhat 
pawaí budaya. Selalu ada 
hal baru yang mereka 
perhatíkan setíap tahun. 

Pakaían adat darí berbagaí 
suku dí Indonésia selalu 
menyenangkan untuk 
díamatí. Benar kata lbu 
Udín, kebudayaan Indonésia 
memang sangat beragam. 

Kaya dan mengagumkan. 





2 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















Tulíslah nomor urut dí sebelah kírí pada setíap paragraf dengan nomor 
1 sampaí 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan beríkut 
untuk paragraf pertama! 

Apa yang díbícarakan pada paragraf ke-1? 


Sampaíkan hasíl dískusímu dí depan kelas. 

Catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaíkan hasíl kerja 
kelompokmu. 

I 

Setíap bacaan bíasanya terdírí atas 
beberapa paragraf. Setíap paragraf 
memilíkí gagasan pokokyang didukung 
oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok 
adalah ide utama yang díbahas dalam 
suatu bacaan, dapat berupa kalímat íntí 
atau berupa pokok paragraf. Gagasan 
pendukung adalah uraían atau tambahan 
ínformasí untuk gagasan pokok. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 









I Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukungnya. Kamu bisa berdískusí dengan teman kelompokmu. 
Sampaíkan hasilnya dí depan kelas. 

Perhatíkan díagram beríkut íní! 

Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. 




Paragraf 3 




4 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Paragraf 4 


l 





Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 5 




























Paragraf 5 






6 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 





























Tulískan kembalí gagasan-gagasan pendukung darí paragraf 3,4, dan 5 dí 
dalam kolom yang tersedía. Sampaíkan hasílnya kepada gurumu. 



Wah, budaya Indonésia 
sangat beragam. 

Apa yang membuat setíap 
budaya berbeda? 

Ayo, kíta pelajarí! 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 




















Indonésia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa 
daerahnya. Sebagaí warga negara yang baík, kíta wajíb menghargaí 
keberagaman tersebut. 


T 


Ayo Berlatíh ^ 


I Bertanyalah kepada temanmu untuk mencarí ínformasí tentang 
keberagaman suku bangsa dí kelasmu! 


No. 

Na ma Siswa 

Daerah Asai 

Círí Khas Daerah 

1 . 

Sítí 

Padang 

Rendang, Rumah Gadang 






















Setelah mendapatkan ínformasí dí atas, jawablah pertanyaan beríkut. 

1. Apakah kalían semua berasal darí daerah asai yang sama? Jelaskan! 



2. Apakah kalían mempunyaí círí khas daerah yang sama? Jelaskan! 




















3.Bagaímana síkap yang seharusnya kalían tunjukkan terhadap perbedaan 
yang ada? 


j 


I Perbedaan yang ada pada setiap daerah dí Indonésia merupakan suatu 
anugerah darí Tuhan yang patut kíta syukurí. 

Nah, sekarang tulískan pada kolom beríkut apa yang telah kamu lakukan 
untuk menghargaí perbedaan yang ada! 


No. 

Síkap Menghargaí Keberagaman 

1 . 

Bermaín bersama dengan teman yang berlaínan agama. 

2. 


3. 


4. 


5. 



Kamu juga bisa menulískan contoh-contoh síkap tídak menghargaí 
keberagaman yang kamu ketahuí. 


No. 

Síkap Tídak Menghargaí Keberagaman 

1 . 

Bermaín hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 

2. 


3. 


4. 


5. 



I Tukarkan hasíl píkíranmu dengan teman dí sebelahmu. Dískusíkan hal-hal 
yang berbeda dan yang menarík bagimu. 



Sebagaí anak Indonésia, aku 
merasa bangga terhadap 
keberagaman yang ada. 
Menghargaí perbedaan 
merupakan wujud darí 
semangat persatuan dan 
kesatuan. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 


9 
























Ayo Mengamatí 


Selaín kaya akan budaya, tarían, dan makanan khas daerah. Indonésia juga 
kaya akan jenís alat musík. Beríkut adalah contoh alat musík yang dímílíkí 
oleh berbagaí suku dí Indonésia. Cara memaínkannya berbeda-beda. Kecapí 
yang berasal darí Jawa Barat dímaínkan dengan cara dípetík. Angklung yang 
berasal darí Jawa Barat dímaínkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang 
berasal darí Sumatra Barat dímaínkan dengan cara dítíup. Kendang yang 
berasal darí Jawa Barat dan Tifa darí Papua dímaínkan dengan cara dípukul. 





Angklung 



Saluang 



10 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 


























Tulíslah nama alat musík tradísíonal laín yang kamu ketahuí. Jelaskan asai 
alat musík ítu, cara memaínkannya, serta cara terjadínya bunyí pada alat 
musík tersebut! 


No. 

Alat Musík 

Daerah Asai 

Cara Memaínkan dan Cara 
Menghasílkan Bunyí 

1 . 

Sulíng 

Jawa Barat 

Alat tersebut dímaínkan 
dengan cara dítíup sehíngga 
menimbulkan getaran udara 
dalam sulíng, getaran tersebut 
menghasílkan bunyí. 

2. 




3. 




4. 




5. 





Kamu telah mengetahuí berbagaí alat musík dan cara memaínkannya. 
Tahukah kamu bahwa dí sekítar kíta juga banyak sekalí benda yang dapat 
menghasílkan bunyí? 


Ayo, kíta pelajarí lebíh lanjut tentang bunyí! 

I Amatí benda-benda yang ada di sekítarmu. Ambíllah lima benda yang 
kamu anggap sebagaí sumber bunyí. Pastíkan bahwa benda yang kamu 
temukan berbeda cara membunyíkannya (dítíup, dígesek, dipetík, dipukul, 
atau dítekan). 

Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 11 
















Catatlah hasíl pengamatanmu pada tabel dí bawah íní! 


Nama Benda 

Cara Menghasílkan Bunyí 

Peluít 

Peluít dítíup sehíngga terjadí getaran udara 
dalam peluít, getaran tersebut menghasílkan 
bunyí. 










Menurutmu, bagaímana bunyí dapat díhasílkan oleh benda-benda tadí? 

L 


12 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 















Tuhan Yang Maha Esa 
menganugerahkan kíta 
índra pendengar. Melaluí 
índra íní, kíta dapat 
mendengardan meníkmatí 
hasil karya sení budaya yang 
beragam. 

Ayo kíta cari tahu lebíh lanjut 
tentang hal tersebut. 


) 

' 


Bagaímana cara menghasílkan bunyí yang lebíh keras atau lebíh pelan? 



Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 13 




















Segala macam bentuk bunyí berasal darí benda yang bergetar. Getaran darí 
suatu benda akan mengakíbatkan udara dí sekítamya bergetar. Getaran 
tersebut menímbulkan gelombang bunyí di udara. Benda-benda yang 
bergetar dan menghasílkan bunyí dísebut sumber bunyí. 


1 




Secara berkelompok, bunyíkanlah berbagaí jenís barang sepertí botol, sendok, 
ember, dan tutup pancí. Usahakanlah agar bunyí yang díhasílkan enak 
dídengar. 

Apakah bunyí yang díhasílkan darí benda-benda ítu sudah enak dídengar? 
Mengapa? 


14 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 







Apa yang dapat kalían lakukan dalam sebuah kelompok sehíngga alat-alat 
yang kalían maínkan menghasílkan bunyí? 



Bagaímana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang 
beragam ítu menghasílkan bunyí yang enak didengar? 



Dalam kehidupan seharí-harí, banyak perbedaan yang kíta temuí, mulaí 
darí perbedaan agama, suku, ras, híngga warna kulít. Sebagaímana halnya 
sebuah permaínan musíkyang terdírí atas berbagaí alat, kehidupan nyata 
yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampíngan dengan baík, 
asalkan setíap orang dapat saling menghargaí keberagaman. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 15 

































Menghargaí perbedaan akan 
memperkuat persatuan dan 
kesatuan. Semua orang harus 
hidup rukun meskípun memilíkí 
perbedaan. 


Ayo Renungkan 


• Apa yang kamu pela ja rí da rí kegíatan ha rí íní? 

• Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargaí perbedaan dí sekítarmu? 




Míntalah orang tuamu untuk mencerítakan pengamalannya menghargaí 
perbedaan dí língkungan sekítar rumah. Cerítakan hasílnya kepada 
gurumu! 


16 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















Ayo Mengamatí 


Menyaksíkan pawaí budaya 
membuat Edo semakín kagum 
akan keberagaman budaya 
dí Indonésia, lngínkah kamu 
mengetahuí keberagaman 
budaya Indonésia laínnya? Ayo 
kíta cari tahu bersama! 

V 



Pada saat menyaksíkan Pawaí Budaya, Udín sangat kagum dengan 
keíndahan keberagaman budaya. 


Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambardí 
atas. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 17 























0 Apakah segí banyak ítu? 


Bentuk beríkut adalah segí banyak. 




Bentuk beríkut adalah bukan segí banyak. 



Berdasarkan bentuk dí atas, dískusíkan dengan kelompokmu 

1. Apakah segí banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan! 

2. Apakah sísí segí banyak adalah garis lurus? 

3. Apa ítu segí banyak? 


Segí banyak adalah kurva 
tertutup yang díbatasí 
oleh garis. 


18 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 














Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambarpawaí budaya, 
kelompokkan mana yang termasuk segí banyak dan bukan segí banyak. 

Jelaskan alasanmu! 


Segí banyak 

Bukan Segí banyak 




Dískusíkan hasíl jawabanmu dengan temanmu! Apakah hasíl 
pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan! 

























































































Nah, sekarang coba amatí língkungan dí sekítarmu. 

Bentuk segí banyak apa saja yang kamu temukan? 

Bentuk bukan segí banyak apa saja yang kamu temukan? 

Tulís hasíl pengamatanmu dí bawah íní! (masíng-masíng mínímal 3) 


Segí Banyak 

Bukan Segí Banyak 




Tulíslah contoh penggunaan segí banyak yang ada dí sekítarmu! 


r 

\ 

V 

_ 


Apa manfaat segí banyak dalam kehídupan seharí-harí? 



\ 

V 

_ J 


Apa yang akan terjadí jíka segí banyak tídak ada dalam kehídupan seharí- 
harí? 



\ 

V 

_y 


Dískusíkan hasílmu dengan teman dan gurumu! 


20 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 












Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdírí atas segí banyak? 



Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan 
mencíptakan sarang lebah yang 
tersusun darí sekumpulan bentuk 
segi enam. Ahlí matematíka menelití 
bahwa bentuk segí enam adalah 
bentuk geometrís yang palíng sesuaí 
untuk memanfaatkan setíap bagían 
secara maksímum. Seandaínya 
sarang lebah díbangun dengan 
bentuk laín, akan banyak bagían 
yang tídak terpakaí. Madu yang 
dapat dísímpan akan lebíh sedíkít 
dan lebíh sedíkít pula lebah yang 
mendapat manfaatnya. 


Setelah kamu belajar tentang segí banyak, kíní saatnya kamu mengísí 
díagram beríkut. 



Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 21 
























Keberagaman budaya Indonésia sangat lndah. Dí antaranya tarían, rumah 
adat, makanan, dan laín-laín. Keberagaman tersebut memperkaya budaya 
Indonésia. 

Tahukah kamu, bahwa kíta bisa mendesaín keberagaman budaya Indonésia 
da rí tangraml 

Perhatíkan bentuk keberagaman budaya Indonésia! 





Bentuk dí atas dísusun darí tangram. 

(2) Apakah tangram ítu? 


jf m 

Tangram terdírí darí 
7 buah bangun datar 
sepertí pada gambar 
dí sampíng. 



22 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 












































Sekarang saatnya kamu membuat tangram. 


1. Ambíl kertas berbentuk persegí panjang! Lípat diagonal, kemudían 

potong sísanya! Kamu akan memperoleh bentuk persegí. Kamu juga bisa 
menggunakan kertas berbentuk persegí. 


lipat 


potong 



buka 

kembali 


buka 

kembali 



lipat 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 




2. Potong persegí menjadí dua buah segítíga 



3. Ambil satu segítíga lalu lípat menjadí dua bagían. Potong pada lípatan 
agar menjadí dua segítíga yang lebíh kecíl 





Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 23 







































4. Ambil segítíga lainnya lalu lípat sedikit di bagian tengahnya. Lípat sudut 
segítíga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh satu 
trapesium dan satu segítíga. 



5. Lípat trapesium menjadí dua bagian, lalu potong. Lípat kembalí satu 
bagian trapesium sehíngga kamu memperoleh bentuk persegí dan 
segítíga. 



6. Lípat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadí dua. Kamu akan 
memperoleh bentuk jajaran genjang dan segítíga. 



lipat 




buka kembali 

-* 



potong 

-» 



24 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 














































Buatlah satu bentuk (rumah, tarían, keuníkan keberagaram Indonésia 
laínnya) darí tangram. Míntalah pendapat temanmu. 

| Keberagaman budaya Indonésia juga terlíhat darí tarían daerah. 




Tarí Bungong Jeumpa darí Aceh. 


« 


Bungong Jeumpa berartí 
bunga cempaka. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 25 






Sekarang saatnya kamu berlatíh menaríkan tarían Bungong Jeumpa. 

I Tarían íní díbagí ke dalam dua gerakan, yaítu gerakan saat berdírí dan 
gerakan saat duduk. 

Kalí íní kíta akan mempelajarí gerakan berdírí. Lakukan gerakan íní denga 
aba-aba hítungan darí gurumu. 


Gerakan A 


• Kedua tangan dí atas, kakí 
jínjít hentakkan dua kalí. Ke 
kanan 2 kalí. 

• Kedua tangan dí atas. Kakí 
jínjít hentakkan dua kalí. Ke 
kírí 2 kalí. 

Hítungan 4x8. 



Gerakan B 



• Menghadap serong ke kanan. Kedua jarí rapat ditarík ke atas. Kakí kanan 
ke depan. 

• Tangan dítarík ke bawah, kakí kanan mundur. 

• Menghadap serong ke kírí. Kedua jarí rapat dítarík ke atas. Kakí kírí ke 
depan. 

• Bergantían kanan kírí sebanyak dua kalí dua kalí. 

Hítungan 2x8 


26 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 

















Gerakan C 



• Menghadap serong ke kanan. Kedua jarí rapat dítarík ke atas. Kakí kanan 
ke depan. 

• Tangan dítarík ke bawah, kakí kanan mundur. 

• Menghadap serong ke kírí. Jarí kedua tangan dírapatkan, lalu dítarík ke 
atas. Kakí kírí melangkah ke depan. 

• Bergantian kanan kírí masíng-masíng sebanyak dua kalí. 

Hítungan 2x8 


Gerakan D 

• Kedua telapak tangan salíng 
berhadapan. 

• Díbalík ke kanan dan kírí 
bergantian. Kakí berjalan di 
tempat sambíl díayun. 

Hítungan 4x8 



Gerakan E 

• Kedua tangan memegang 
bahu, tangan dídorong ke 
depan. Tangan lurus jarí tangan 
mengarah ke atas. 

• Kakí maju bergantian kanan dan 
kírí. 

Hítungan 2x8 



Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 


















Keberagaman Indonésia índah sekalí. Bagaímana menjaga 
keberagaman tersebut? Ayo kíta pelajarí lebíh lanjut! 


Ayo Berdískusí 



Pak Sammy, Pak Encep, Pak Made, Pak Udín, dan Pak Nur tínggal dí Kampung 
Babakan. Mereka berasal darí suku yang berbeda-beda. Mereka juga 
mempunyaí kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan 
mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam 
memaínkan alat musík daerah masíng-masíng. 


Mereka menggunakan bahasa Indonésia sebagaí bahasa seharí-harí 
meskípun masíh sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. 



Pak Sammy Pak Encep Pak Made 

berasal darí Maluku berasal darí Sunda berasal darí Balí 



Pak Udín 

berasal darí Betawí 


Pak Nur 

berasal darí Jawa 















Identífíkasí keberagaman beríkut. 


Identífíkasí 

Pak Sammy 

Pak Encep 

Pak Made 

Pak Udín 

Pak Nur 

Asai 






Bahasa 






Makanan 






Alat Musík 






Pakaían 

daerah 






Tarían 






Kebíasaan 







Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonésia. Meskípun 
mereka darí suku yang berbeda-beda, mereka hídup berdampíngan dengan 
baík. lngín tahu ceríta tentang mereka? 

Bacalah teks beríkut íní! 


Síap Menghadapí Musím Hujan 

Musím hujan hampírtíba. Warga desa Kampung Babakan berdískusí 
untuk melakukan kerja baktí. Mereka berencana membersíhkan selokan. 
Mereka sepakat ketíka selokan bersíh, warga tídak akan kebanjíran. 

Pagí itu, semua warga terlíhat sangat bersemangat membersíhkan 
selokan. Pak Sammy dan Pak Udín síbuk mengambíl sampah yang ada 
di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastíkan saluran selokan 
lançar. Pak Nur mengambíl sampah-sampah dan meletakkannya dí 
gerobak sampah. 



Setelah acara kerja 
baktí selesaí, warga 
berkumpul untuk 
meníkmatí teh hangat 
dan písang goreng. 
Makanan tersebut 
dímasak oleh warga 
íbu-íbu. Mereka senang 
karena selokan desa 
sudah bersíh. Kíní, 
mereka síap menghadapí 
musím hujan. 



Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 29 






















Dískusíkcm pertanyaan beríkut! 

1. Apa yang dílakukan warga des a Kampung Babakan? 



3. Apakah warga desa mempunyaí síkap mengutamakan persatuan dan 
kesatuan? Jelaskan! 



\ 

\ _ 

_y 


4. Apa manfaat síkap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagí warga 
Kampung Babakan? 



\ 

v 

_y 


5. Apa yang akan terjadí jíka warga tídak mempunyaí síkap mengutamakan 
persatuan dan kesatuan? 



30 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 











I TulísIah hasíl dískusímu pada kalender bekas. Tunjukkan hasílnya dí 
depan kelas! 


Indonésia memílíkí 
keberagaman suku, bangsa, 
sosíal, dan budaya. 

Keberagaman dí Indonésia 
terikat oleh rasa persatuan 
dan kesatuan. 


Sekarang amatílah dírímu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan dískusí 
tadí, apakah ada keberagaman yang terlíhat antara kamu dan temanmu? 


1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu mílíkí? Jelaskan! 

f -\ 


v_y 


2. Apakah drí-drí físik (warna kulít, rambut, tínggí, dan laín-laín) anggota 
kelompokmu sarna atau berbeda? Jelaskan! 


j 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 31 








3. Mengapa meskípun kalían memílíkí drí-círí físík yang berbeda, tetapí 
tetap harus bekerja sama? 




4. Apakah kalían memílíkí pendapat yang sama? Jelaskan! 

f -\ 


v_y 


5. Samakah cara kalían menyampaíkan pendapat? Jelaskan! 

{ \ 


v_y 


6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagí kelompok? 
Jelaskan! 



32 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 












Setíap orang pasti berbeda dengan orang 
laín. Baík ítu warna kulít, cara pandang, dan 
ide. Keberagaman yang ada adalah cíptaan 
Tuhan. Kita semua harus menghargai 
keberagaman yang ada. Keberagaman 
tersebut akan memperkaya kíta. Bayangkan 
jíka pendapat kíta sarna, apa yang akan 



terjadí? 



o 


O 


Nílaí-nílai apa yang kamu pelajarí harí íní? 

Bagaímana warga dí língkunganmu mengutamakan persatuan dan 
kesatuan? 



Bersama orang tuamu, dískusíkanlah nílaí persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman. Apakah dí keluargamu sudah ada 
nílaí-nílaí tersebut? Cerítakanlah hasílnya kepada gurumu! 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 33 












Permaínan tradísíonal 
apa yang ada dí 
daerahmu? Bagaimana 
cara memaínkannya? 
Harí íní kamu akan 
mengenal dan mencoba 
bebera pa permaínan 
tradísíonal. 


Tahukah kamu, bahwa Indonésia juga kaya dengan permaínan tradísíonal? 


Bacalah teks beríkut sebelum kamu mempraktíkkannya! 


Benteng-Bentengan 

Benteng-bentengan atau Rerebonan adalah permaínan yang dímaínkan 

oleh dua kelompok penawan dan 
tertawan. 

Masíng-masíng kelompok terdírí atas 
empat sampaí dengan delapan orang 
dan memílíkí satu tempat sebagaí 
markas. 

Markas atau 'benteng' bisa berupa 
sebuah tíang, pohon, atau pilar. 


Gobak Sodor 

Permaínan Gobak Sodor atau 
Galah Asín atau Galasín dílakukan 
di lapangan. Arena bermaínnya 
merupakan kotak persegí panjang 
dan díbagí menjadí beberapa bagian 
secara horizontal dan vertíkal. 




34 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






















Tahukah kamu bahwa untuk bermaín Benteng-bentengan dan Gobak Sodor 
dengan baík díperlukan beberapa keterampílan, dí antaranya jalan, larí, dan 
lompat? 

I Perhatíkan penjelasaan dan cara gurumu memperagakan tekník berjalan, 
berlarí, dan melompat yang baík agar kamu dapat bermaín dengan baík. 


Sekarang saatnya kamu bermaín. Lakukan pemanasan terlebíh dahulu 
dengan arahan darí guru. 


Ayo Berdiskusí 



Tulískan pengalamanmu saat mencoba salah satu permaínan tradísíonal. 
Dískusíkan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu! 


1. Apa yang membuat kamu tertarík dengan kedua permaínan tradísíonal 
tersebut? Jelaskan! 



\ 

V 

_y 


2. Bagaímana aturan permaínan tradísíonal tersebut? 


y 

\ 

V 

_/ 


3. Bagaímana strategí kelompokmu untuk dapat memenangkan permaínan 
ítu? 


y 

\ 

v 

_y 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 35 










4. Síkap apa yang sebaíknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau 
kalah dalam permaínan? 




Indonésia memílikí 
banyak permaínan 
tradísíonal yang 
sangat menarík. 
Banyaknya jenís 
permaínan tradísíonal 
íní menunjukkan 
keragaman budaya 
^ yang harus kíta jaga.. 


I Selaín memílíkí permaínan tradísíonal yang beragam. Indonésia memílíkí 
musík tradísíonal yang beragam pula. Bunyí yang díhasílkan suatu benda 
berbeda-beda. Demíkían pula dengan bunyí yang díhasílkan oleh alat 
musík tradísíonal. 


36 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










Bagaímana bunyí tersebut bisa sampaí ke telínga kita? 

Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyí. Dískusíkan pertanyaan 
yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudían sampaíkan hasílnya dí 
depan kelas! 

Lakukan percobaan beríkut dalam kelompokmu! 


Percobaan 1 

Tujuan: Mengídentífíkasí sífat bunyí (merambat) melaluí udara. 

Alat dan bahan: 

Slang plastik (Panjang 2 meter atau lebih) 

Langkah kerja: 

1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang 
ujung laínnya. 

2. Dekatkan ujung slang ke telínga. 

3. Minta temanmu berbícara melalui ujung slang yang ia pegang. 

4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaíkan. Beríkan hasílnya 
kepada temanmu untuk díperíksa. 




Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 37 















Percobaan 2 



Tujuan: Mengídentifikasí sífat bunyí (merambat) melaluí benda padat. 
Alat dan bahan: 

1. Gelas plastík 4 buah 

2. Benang kasur 

3. Paku (gurumu yang akan menggunakannya) 

Langkah kerja: 

1. Buatlah satu lubang kecíl dengan ujung paku dí tengah dasar gelas 
plastík. 

2. Potong talí kasur sepanjang 2 sampaí 3 meter. 

3. Masukkan benang ke dalam gelas plastík melaluí lubang kecíl. 

4. Buatlah símpul agartídak lepas. 

5. Berbícaralah dengan temanmu melaluí telepon gelas plastík. 

6. Lepaskan benang darí gelas plastík. 

7. Berbícaralah dengan temanmu melaluí telepon gelas plastík tanpa 
benang. 

8. Dengarkan dan catat apa yang ía sampaíkan. Beríkan hasílnya 
kepada temanmu untuk díperiksa. 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 


















Percobaan 3 


Tujuan: Mengídentífikasí sífat bunyí (merambat) melaluí benda cair. 

Alat dan bahan: 

1. Emberbesar 

2. Air 

3. Batu koral 

4. Corong kecíl 

Langkah kerja: 

1. Isí ember dengan aír híngga 
penuh. 

2. Masukkan corong ke dalam 
ember híngga bagían bawahnya 
terendam. Usahakan corong 
tídak menempel pada ember. 

3. Ketuklah salah satu sísí ember dengan menggunakan batu secara 
perlahan. Sementara ítu dekatkan telíngamu pada bagían atas 
corong. 

4. Dengarkan dan catat hasílnya. 



lsílah tabel beríkut berdasarkan hasíl percobaan! 


Percobaan 

ke 

Media atau perantara 
perambatan bunyí 

Bunyí yang díhasilkan 

OO 

Terdengar 

Tídak terdengar 

1 . 




2. 




3. 





Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 39 

















Melaluí media apa saja bunyí dapat merambat dan sampaí ke telínga kíta? 





Media atau benda apakah yang dígunakan untuk merambatkan bunyí? 



Apakah bunyí yang díhasílkan darí setíap media sarna? Mengapa? 



Apa yang dapat kamu símpulkan tentang perambatan bunyí? 



40 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 































Ayo Menulís 



Buatlah laporan darí salah satu percobaan yang kamu lakukan! 


Laporan Kegiatan Percobaan 

Nama Percobaan: 


Tujuan Percobaan: 


Alat dan Bahan: 


Langkah Kerja: 


Hasíl Percobaan: 


Kesímpulan: 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 41 












Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca ceríta tentang Síap 
Menghadapí Musím Hujan. 

Bacalah sekalí lagí ceríta tersebut dan tulíslah gagasan pokok dan gagasan 
pendukungnya. Gunakan díagram-díagram beríkut. 




Paragraf 1 




42 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 





























Paragraf 2 






























Paragraf 3 


l 





Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






























Ayo Berdískusí 


Dískusíkanlah hasílnya dengan teman dan gurumu! 




Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pelajarí darí kegíatan harí íní? 

• Keragaman apa yang kamu pelajarí? 

• Apa yang akan kamu lakukan agar alat musík tradísíonal Indonésia tídak 
punah? 



Cobalah lakukan salah satu percobaan tentang perambatan bunyí dí 
rumah. 


Cerítakan hasílnya kepada teman dan gurumu dí sekolah. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 45 












I Indonésia juga kaya akan keberagaman kaín tradísíonal. Mísalnya batik, 
songket, dan ulos. Jenís-jenís kaín tersebut merupakan kekayaan budaya 
bangsa. Ayo kíta cari tahu lebíh lanjut. 


Ayo Mengamatí 



Amatílah kaín tradísíonal nusantara beríkut íní. 



Temukan segí banyak pada pola kaín-kaín dí atas. 


46 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
















Segí banyak dibedakan 
menjadi segí banyak 
beraturan dan segí banyak 
tídak beraturan. 


Kíta akan bereksplorasí untuk menemukan perbedaannya. 

1. Amatí dua bangun beríkut. (jíplak ke kertas laín) 



2. Ukurlah dengan penggarís, panjang setíap sísí bangun A dan B. Apakah 
panjangnya sama? 


3. Bagaímana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan mengguntíng 
bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut laínnya. 



Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 47 

















4. Tulískan hasíl percobaanmu pada tabel berikut. 



Bangun A 

Bangun B 

Apakah nama bangun? 



Ada berapa banyak sísí? 



Apakah panjang semua sísí 
sama? 



Ada berapa sudut? 



Apakah besar semua sudut 
sama? 




| Segi banyak beraturan mempunyaí seluruh sísi dan sudut yang sama besar. 




I Segí banyak tídak beraturan mempunyaí panjang sísí dan besar sudut yang 
tídak sama. 



Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 













Berdasarkan segí banyakyang kamu temukan pada pola kaín dí atas. 
Kelompokkan ke dalam tabel beríkut. 


Segí banyak beraturan 

Segí banyak tídak beraturan 




Sekarang, carílah 3 bentuk segí banyak beraturan dan 3 bentuk segí banyak 
tídak beraturan dí sekítarmu. Buktíkan dengan mengukur sísí dan sudutnya. 


Segí banyak beraturan 

Segí banyak tídak beraturan 








Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 














Kerjakan latíhan beríkut. 

1. Manakah yang merupakan segí banyak beraturan? Jelaskan! 


0 



2. Buatlah desaín batik darí bangun segí banyak. Beríkut adalah contohnya. 



- 

<MÊà Wt* 

Berbagaí bentuksegí 
banyak terdapat pada kaín 
tradísíonal. Hal íní semakín 
memperkaya keberagaman 
budaya Indonésia. 



50 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
























Ayo Membaça 


Bacalah teks tersebut kemudían carílah gagasan pokok dan gagasan 
pendukungnya. Tulískan pada díagram-díagram yang tersedía! 


Tarí Kípas Pakarena 



Tarí Kípas Pakarena merupakan kesenian tarí yang berasal darí Gowa, 
Sulawesí Selatan. Tarían íní sudah menjadí tradísí dí kalangan masyarakat 
Gowa yang merupakan bekas Kerajaan Gowa. 

Kísahnya berawal darí perpísahan antara penghuní Botíng Langí 
(negerí khayangan) dan penghuní Líno (bumí) pada zaman dahulu. 
Konon, sebelum berpísah, penghuní Botíng Langí sempat mengajarkan 
kepada penghuní Líno cara menjalaní hídup, sepertí bercocok tanam, 
beternak, dan berburu. 

Ceríta itu díabadikan dalam gerakan tarían. Makna gerakan tarí Kípas 
Pakarena, sepertí gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan 
síklus hídup manusía. Gerakan naíkturun mencermínkan roda kehídupan 
yang kadang berada dí bawah dan kadang dí atas. Cara menarí yang 
lembut mencermínkan karakter perempuan Gowa yang sopan, setía, 
patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tarí íní mengungkapkan 
rasa syukur. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 51 
















Paragraf 1 





52 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






























Paragraf 2 


l 




Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 53 



























Paragraf 3 





54 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






























Ayo Mengamatí 



Dískusíkan hasílmu dengan hasíl temanmu. 


Sepertí yang telah kamu ketahuí sebelumnya, kíta hídup penuh 
dengan keberagaman. Dí dalam keluarga, hampírsetíap 
anggotanya berbeda. Dí sekolah, kamu mempunyaí 
teman-teman yang berbeda. Dí masyarakat, kamu 
mempunyaí tetangga yang berbeda-beda. Tahukah 
kamu? Perbedaan yang ada dí keluarga, sekolah, dan 
masyarakat akan menjadí índah apabíla dílandasí 
oleh persatuan dan kesatuan. 

Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? 

Untuk menjawabnya, marí kíta lakukan kegíatan 
beríkut. 

• Ambíl sebuah sapu lídí, cabut sebatang lídí 
darí sapu tersebut. 

• Gunakan sapu dan sebatang lídí tersebut 
untuk menyapu. 

• Bandíngkan hasílnya. 



Tulíslah kesímpulanmu pada kolom dí bawah íní dan dískusíkan 
jawabanmu secara berpasangan! 


I Kaítkan jawabanmu dengan keadaan masyarakat Indonésia yang berbeda- 
beda 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 55 





Pada umumnya, sapu lídí dígunakan untuk menyapu. Bísakah sebatang 
lídí dígunakan untuk menyapu? Tentu saja tídak! Lídí dapat dígunakan 
untuk menyapu jíka terdírí atas beberapa puluh atau ratus lídí yang 
dííkat cukup erat menjadi satu. 

Dengan menyatukan lídí-lidí dalam satu íkatan akan tercípta kekuatan 
yang besar. Jadí, persatuan dan kesatuan dapat díartíkan kumpulan 
bagían-bagían yang dípersatukan. Hal ítu merupakan buktí pentíngnya 
kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demíkían, 
persatuan tídak mementíngkan kepentíngan dírí sendírí atau kelompok, 
tetapí lebíh mengutamakan kepentíngan umum. 


Ayo kíta temukan contoh-contoh laín síkap persatuan dan kesatuan dalam 
keberagaman. 


Síkap menunjukkan 
persatuan dan kesatuan 

Síkap tídak menunjukkan 
persatuan dan kesatuan 










56 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 














Menurutmu, apa yang akan terjadí jíka kíta memílíkí síkap persatuan dan 
kesatuan? 



Apa yang akan terjadí jíka kíta tídak memílíkí síkap persatuan dan kesatuan? 


Ayo Renungkan 



• Nílaí-nílaí apa yang kamu pelajarí harí íní? 

• Apa yang perlu kíta lakukan untuk mempererat pesatuan dan kesatuan? 


Kerja Sarna dengan Orang Tua 



Sampaikan kepada orang tuamu pentíngnya persatuan dan kesatuan. 


Refleksíkan bagaímana persatuan dan kesatuan dí língkunganmu. 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 57 








Ayo Membaça 


Apakah kamu masih 
íngat tentang ceríta 
pawaí budaya? Suku 
apa saja yang kamu 
íngat dalam pawaí 
tersebut? Sekarang, 
kita akan mengenal 
salah satu suku yang 
ada di Indonésia, yaítu 
Suku Mínang. 


Warga yang baíkadalah warga yang mampu memahamí dan menghargai 
keragaman serta perbedaan yang ada dí sekítar mereka, baík keragaman 
sosíal, ekonomí, budaya, etnís, maupun agama. 


Bacalah teks beríkut dalam hatí! 


Suku Mínang 

Suku Mínang adalah kelompok etnís yang terdapat dí Provínsí 
Sumatra Barat. Suku Mínang seríng disebut sebagaí orang Padang atau 
Urang Awak. Bahasa daerah suku Mínang adalah bahasa Mínang. Orang 
Mínang gemar berdagang dan merantau ke daerah laín. Legenda Suku 
Mínang yang sangat terkenal adalah "Malín Kundang". 

Suku Mínang mempunyaí rumah adat yang sangat khas yang 
disebut Rumah Gadang. Rumah Gadang íni terbuat darí kayu dan 
mempunyaí bentuk dasar sepertí balok. Lengkung atap rumahnya 
sangat tajam sepertí tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah 
landaí sepertí badan kapal. Atap rumah terbuat darí íjuk. Bentuk atap 
rumah yang melengkung dan runcíng ke atas ítu disebut gonjong. 

Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah Bagonjong. 

Suku Mínang mempunyaí alat musík tradísíonal Mínang yang 
disebut talempong. Talempong dímaínkan dengan cara dípukul. Alat 
musík khas Mínang laínnya adalah saluang. Saluang íní dímaínkan 
dengan cara dítíup. 


58 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 













Suku Mínang juga memílíkí banyak jenís tarían, di antaranya tarí 
Pasambahan dan tarí Píríng. Tarí Pasambahan bíasanya dítampílkan 
dalam pesta adat. 


Suku Mínang sangat terkenal dengan berbagaí makanan khasnya. 
Rendang merupakan salah satu makanan tradísíonal suku Mínang yang 
sangat terkenal, bahkan sampaí ke mancanegara. Makanan khas suku 
Mínang laínnya yang juga dígemarí adalah sate padang dan dendeng 
balado. 


Apa yang íngín kamu ketahuí lagí tentang Suku Mínang? 

Tulíslah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan 
dískusíkan jawabannya dengan teman satu kelompokmu! 




Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 59 















I Keragaman yang terdapat di sekítar kíta tídak hanya terbatas kepada suku, 
namun juga mencakup keragaman sosíal, ekonomí, budaya, etnís, dan 
agama. 

Cari ínformasí lebíh lanjut tentang keragaman sosíal dan budaya yang 
terdapat dí língkungan provínsímu. Tulískan hasíl temuanmu pada kolom 
beríkut. 




Presentasíkan hasíl 
temuanmu kepada teman 
dalam satu kelompok. 



60 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










Apakah kamu 
masíh íngat 
gerakan dasar tarí 
Bungong Jeumpa? 


'N 


Ayo, kíta pelajarí 
gerak dasar 
beríkutnya! 


J 


Ayo Mengamatí 




Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar tarí Bungong 
Jeumpa dalam posísí berdírí. Apakah kamu masíh íngat gerakan dasar 
tersebut? 


Dískusíkan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. 

Sekarang kamu akan mempelajarí gerakan dasar beríkutnya, yaítu gerakan 
pada saat posísí duduk. 

Amatí dan baca keterangan pada gambar beríkut. 


Gerakan F 



• Tangan kanan di bahu 
dan tangan kírí dí paha. 
Dítepuk dua kalí secara 
bersamaan. Lakukan 
secara bergantían 
kanan dan kírí. 

Hítungan 4x8 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 61 
































Gerakan G 



• Tangan kanan berdírí dan tangan kírí 
memegang síku. Tangan kírí berdírí 
dan tangan kanan memegang síku. 
Kemudían tepuk 2X. Lakukan secara 
bergantían 

Hítungan 2x8 


Gerakan H 



• Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah. 
Tepuk ke atas. Tepuk ke tengah. Ketíka tepuk atas 
badan díangkat. 


Hítungan 4x8 


Gerakan 1 



• Kedua tangan memegang lantaí, 
serong ke kanan dan ke kírí. 

Dita rí k ke atas tangan lurus 
serong ke kanan dan ke kírí. 
Bergantían. 

Hítungan 2x8 


I Praktíkkan gerakan dasar duduk tarí Bungong Jeumpa dí atas. Perhatíkan 
ínstruksí dan peragaan darí gurumu. 


62 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 























r 


Setelah selesaí 
belajar menarí, 
sekarang kamu 



akan mendískusíkan 


tangram yang 
telah kamu buat 
sebelumnya. 





Amatí kembalí tangram yang telah kamu buat. Dískusíkan secara 
berpasangan bangun yang dígunakan untuk membentuk tangram tersebut. 

Apakah dalam tangram tersebut terdapat segí banyak tídak beraturan? 
Jelaskan. 


Apakah dalam tangram tersebut terdapat segí banyak beraturan? 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 










(J) Bagaímana caramu membedakan antara segí banyak beraturan dengan segí 
banyak tídak beraturan? Tulískan pada díagram frayer beríkut. 



Presentasíkan díagram yang telah kamu buat kepada teman dí sebelahmu! 


64 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






















Ayo Renungkan 


Setelah belajar harí íní, renungkanlah! 



• Seberapa seríng kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? 
Jelaskan! 

• Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahuí bahwa terdapat 
keberagaman dí sekítarmu? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Sampaíkanlah kepada orang tua mengenaí pentíngnya memahamí dan 
menghargaí keragaman dan perbedaan yang ada dí sekítarmu, baík 
keragaman sosíal, budaya, maupun agama. Minta orang tuamu menulís 
kesímpulan dískusí pada kolom beríkut. 




Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 65 









Ayo Membaca 


— 

Setelah membaca 
teks tentang 
Suku Mínang, apa 
yang dapat kamu 
símpulkan darí 

teks tersebut? 

__ / 


Setíap suku memílíkí círi khas masíng-masíng. Apakah kamu masíh íngat 
tentang círí khas Suku Mínang? Apa saja yang kamu íngat tentang suku 
tersebut? 



Baca kembalí teks tentang Suku Mínang, kemudían temukan dan tulískan 
gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf beríkut. 


66 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




















Paragraf 1 


L 





Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 67 



























Paragraf 2 


L 





68 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 





























Paragraf 3 


l 




Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 69 



























Paragraf 4 


l 




70 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Paragraf 5 


l 





Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 71 


























Tulís kesímpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung! 



Cerítakan kembalí kepada temanmu tentang Suku Mínang! 


Indonésia terdírí atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosíal. 
Keragaman tersebut merupakan ídentítas bangsa Indonésia. Sebagaí 
warga negara yang baík kíta harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam 
perbedaan dan keberagaman tersebut. 


Buatlah rencana kegíatan yang mencermínkan síkap persatuan dan 
kesatuan dalam perbedaan dí língkungan sekolahmu! 



72 


Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 











Permaíncm tradísíonal merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang 
ada dí Indonésia, sepertí permaínan Benteng-bentengan dan Gobak Sodor. 

Apakah kamu masíh íngat cara memaínkan permaínan tersebut? 
Keterampílan apa saja yang kamu perlukan agardapat bermaín dengan baík? 
Bagaímana strategí memenangkan permaínan tersebut? 

Dískusíkan secara berkelompok dan tulískan hasílnya pada kolom beríkut! 




Sekarang saatnya kamu mencoba kembalí permaínan Benteng-bentengan 
dan Gobak Sodor. 

Perhatíkan langkah-langkah beríkut. 

1. Lakukan pemanasan terlebíh dahulu sebelum bermaín. Ikutí arahan guru! 

2. Perhatíkan guru mempraktikkan keterampílan jalan, larí, dan lompat 
dengan benar untuk permaínan tersebut! 

3. Bermaínlah dengan sportíf dan terapkan keterampílan jalan, larí, dan 
lompat secara benar! 


Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku 


















Ayo Renungkan 


Setelah belajar harí íní, renungkanlah! 



• Apa yang kamu pelajarí dalam hal menyíkapí keberagaman dan 
perbedaan yang ada dí sekítarmu? 

• Bagaímana caranya agar kamu dapat hídup berdampíngan dengan 
teman-teman yang mempunyaí latar belakang budaya, sosíal, dan 
agama yang berbeda denganmu? 



Kerja Samo dengan Orang Tua 


Sampaíkan hasíl refleksímu selama belajarsatu minggu íní kepada orang 
tuamu dí rumah. Sampaíkan bagaímana perasaanmu saat belajar, apa 
yang sudah kamu pelajarí, dan kegíatan apa saja yang sangat bermanfaat 
serta sangat menarík bagímu. Sampaíkan hasilnya kepada gurumu. 


74 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 








